7 TRIK TERBAIK FREE FIRE 2019 INI WAJIB KAMU COBA! 



April 3, 2019 


Menjadi lebih adalah tujuan dari kita bermain FF_setiap hari. Namun hal tersebut belum 
tentu mudah untuk dicapai oleh kita semua. 


Nah GCUBEjnempunya beberapa trik terbaik Free Fire 2019 yang wajib kalian coba, agar 
pemainan kamu menjadi lebih baik Iho. Yuk lihat trik-triknya di bawah ini! 




TRIK TERBAIK FREE FIRE 2019 


Mengambil Loot dengan Berputar-putar 



Trik Mengambil Loot Sambil Berputar 

Untuk mengambil loot dengan baik dan bena, kamu bisa berputar-putar sambil 
menggerakkan karakter kalian. Dengan cara seperti ini, karakter kalian akan sulit ditembak 
serta terkena headshot oleh musuh saat melakukan looting. 













Berdiri Tanpa Animasi 



Saat Prone Tekan Tombol Lari dan Ganti Senjata 

Saat ingin berdiri setelah melaukan prone, biasanya akan terdapat animasi berdiri yang 
cukup lama. Nah untuk menghilangkan animasi berdiri tersebut, kalian hanya cukup 
menekan tombol lari sekaligus tombol mengubah senjata. 




Kalian tahu tidak bagaimana cara Aim Assist dapat berfungsi di dalam FF? Caranya 
ternyata kamu hanya perlu mengatur Presisi Aim menjadi "Default", dengan begitu 
tembakan kalian akan mengarah sendiri kepada musuh. 




Sensitivitas yang Baik Adalah dengan Menyesuaikan Terhadap Smartphone Kalian 


. Yf: 



ir% 


e 

3 

1$' 


* • 


G 


o 


Cf O 



2)0 SW 240 253 W 283 300' 


Safe zone Is now snrinklng 


WARNING 


•V 


Æ 


* m 

*±l HP 187/700 


Sensitivitas Ternyata Berbeda di Setiap Smartphone 


u 'i? * 


Sebenarnya mengikuti sensitivitas dari pemain pro bisa sangat membantu dalam hal 
memperbaiki bidikan kalian. Namun ternyata hal yang paling baik adalah mencari 
sensitivitas kalian sendiri, berdasarkan smartphone atau device yang kalian miliki. 


Karena saat terjadi lag atau perbedaan device, maka sensitivitas akanlah berbeda dari 
yang dirasakan oleh masing-masing pemain. 



Gunakan Trik Jump Shot Seperlunya Saja 



Jump Shot Berlebihan Malah Bikin Mati 

Trik Jump Shot tentunya sangat sering dilakukan pemain baru-baru ini, namun trik ini tidak 
selamanya membawa kemenangan. 

Jika kalian melakukannya dengan tidak mempunyai tujuan pasti dan terlalu sering, maka 
malah akan membuat kalian mudah ditembak oleh pemain lainnya. 


Berlatih Menembak Saat di Luar Lingkaran 





Bertempur Dilaur Lingkaran Akan Membuat Kalian Jago 


Bertempur di luar lingkaran akan membuat kalian berpikir dengan lebih cepat, oleh karena 
itu jika ada musuh yang mengejar kalian dan sama-sama ingin masuk ke dalam zona. 


Cobalah untuk melawan mereka di luar lingkaran, sembari menambah skill bertempur 
kalian. 





Jangan Fokus Push Rank, Namun Fokus Tingkatkan Skill Kalian 



Jika Skill Kalian Tinggi Maka Rank Akan Mengikuti 

GCUBE.ID sekarang juga membahas tips terbaik untuk BOOYAH! di Free Fire dalam VIDEO Iho! Cek 
channel YouTube kami, GCUBE PLAY atau klik di sini. 

Bagaimana trik untuk melakukan push rank yang baik dan benar? 

Triknya adalah jangan fokus terhadap push rank-nya namun fokuslah terhadap 
meningkatkan s/c/7/yang kalian miliki dalam bertempur. 

Jika kamu bermain dengan sangat baik, maka tentu saja rank tersebut akan terus menerus 
meningkat tanpa susah payah harus melakukan push. 
















